LAPORAN PERJALANAN 
TANGGAP BENCANA MERAPI 2010 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ATSARI 




Peril November 2010 



Letusan Gunung Merapi yang mulai aktif bergejolak akhir Oktober 2010 lalu, memberikan 
dampak bencana kepada warga di sekitar lokasi tersebut yaitu Magelang, Muntilan, Yogyakarta, 
Klaten dan Boyolali. Musibah dan bencana yang dialami oleh saudara kita, sesama kaum muslimin 
menjadi bagian kepedulian Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari untuk membentuk Tim Tanggap 
Bencana Merapi 2010. 

Dengan membuat gerakan Donasi Tanggap Bencana Merapi yang disebar melalui SMS, 
website, facebook, pamflet dan sarana media yang lainnya, YPIA telah menyalurkan bantuan 
muhsinin kepada korban di sekitar daerah bencana. Dalam kurun waktu ini, bantuan lebih 
didominasi bantuan logistik untuk korban bencana di pengungsian. Untuk memberikan 
perkembangan hasil pencapaian penyaluran bantuan tersebut, disusunlah laporan ini. 

Berikut ini daerah penyaluran bantuan secara langsung maupun tidak langsung yang telah 
dilakuan: 

1. Ahad, 31 Oktober 2010 

• Bantuan ke Jerukagung, Srumbung-Magelang 

2. Senin, 01 November 2010 

• Bantuan ke Gunung Pring, Muntilan-Magelang dan Kepuharjo-Sleman 

3. Selasa, 2 November 2010 

• Bantuan ke Gunung Pring, Muntilan-Magelang dan Tirtosari-Magelang 

4. Rabu, 3 November 2010 

• Bantuan ke Gunung Pring, Muntilan-Magelang dan Tirtosari-Magelang 

5. Kamis, 4 November 2010 

• Bantuan ke Gunung Pring, Muntilan-Magelang dan Tirtosari-Magelang 

6. Jumat, 5 November 2010 

• Bantuan ke Pogung Rejo, Maguwoharjo, Pangukan, Ngancar, Youth Centre, 
Purwomartani, dan Gunung Pring-Magelang. 

7. Sabtu, 6 November 2010 

• Bantuan ke Pangukan, Ngancar, Margoagung-Sleman, Gunung Pring, Jumoyo, Youth 
Centre, Tempel, dan Gelanggang Mahasiswa UGM 



8. Ahad, 7 November 2010 

• Bantuan ke Youth Centre, SD Purwomartani, Prambanan, GOR UNY, Pogung Rejo, 
Pangukan, Margoagung Sleman, SD Sinduadi Timur, Ngancar, Klaten, Kalibawang, 
Bulan Sabit Merah Indonesia, MER-C, Tamanmartani dan DERU (Disaster Response 
Unit) UGM. 

9. Senin, 8 November 2010 

• Bantuan ke Mungkid, Magelang, Deru UGM, Permintaan Bantuan UGM, dan Polsek 
Muntilan. 

10. Selasa, 9 November 2010 

• Bantuan ke DERU UGM, Wanita Islam, PGRI Magelang, Pangukan, Margoagung- 
Sleman, Purwomartani, Tlogo Prambanan dan Tempel-Magelang. 

11. Rabu, 10 November 2010 

• Bantuan ke Piyungan-Bantul. 



Hari pertama Tim YPIA Tanggap Merapi 2010 berangkat menuju barak pengunsian Jeruk 
Agung Kecamatan Srumbung-Magelang sekitar pukul 13.40. Lokasi yang berjarak sekitar 15 km dari 
puncak merapi ini (wilayah KRB I) menampung pengungsi dari dua desa. Koordinasi dilakukan dengan 
Drs. H. Bowo Setyo Utomo, M.Si staf ahli Bupati Magelang Bidang Ekonomi dan Pembangunan. 
Beliau menyampaikan agar bantuan tidak disalurkan ke kecamatan, tetapi langsung diserahkan ke 
Desa Jeruk Agung agar tidak terkendala birokrasi. 

Menjelang Ashar, tim sampai di desa Jeruk Agung dan langsung disambut Pak Bowo. 
Penyerahan bantuan dilakukan seusai shalat Ashar, dengan rincian sebagai berikut: 



Berikut rincian bantuan yang diberikan: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Satuan 


1 


MKGulaPasirlKg 


16 


paket 


2 


Tang Teh Tanggung 


10 


kotak 


3 


Torabika 


1 


bungkus 


4 


Kopi Kapal Api 


1 


bungkus 


5 


Torabika Kopi Jahe 


1 


bungkus 


6 


Kapal Api Susu Moca 


1 


bungkus 


7 


Torabika Duo 


1 


bungkus 


8 


Laurier Slim Guard20 


5 


pieces 


9 


Laurier Slim Guardl4 


6 


pieces 


10 


Selimut Lurik 


10 


lembar 


11 


Lifebuoy Shoup 


25 


pieces 


12 


Lifebuoy S.MM Mild 


2 


bal 


13 


Mamy Poko Diapers N 


1 


bal 


14 


Huggies Pull up XL 


1 


bal 


15 


Huggies Pull up L 


3 


bal 


16 


Mamy Poko Diapers L 


1 


bal 


17 


Cusson Baby Powder SoftlOO 


48 


pieces 


18 


Cusson Shampoo Straw 


25 


pieces 



19 


Cusson Baby Soap 


50 


pieces 


20 


Selimut Lurik 115x175 


20 


lembar 


21 


Close up Mouth Chill 


24 


pieces 


22 


Formula Xtra Cln SF 


24 


pieces 


23 


Formula XtraCIn MD 


12 


pieces 


24 


Xonce Tab Str 


22 


pieces 


25 


Vicee Grape Str 


20 


pieces 


26 


Vicee Lemon Str 


20 


pieces 


27 


Vice Orange Str 


16 


pieces 


28 


Vicee Straw Str 


17 


pieces 


29 


Visine Orig 


4 


pieces 


30 


Visine Tears 


15 


pieces 


31 


Visine Ext 


3 


pieces 


32 


Insto Moist 


3 


pieces 



Berdasarkan hasil diskusi dengan Drs. H. Bowo Setyo Utomo, M.Si dan survei pengamatan 
tim, diperoleh kesimpulan: 

1. Masyarakat sekitar tergolong cukup mampu. 

2. Logistik pangan sudah terpenuhi, kekurangan pangan hanya terjadi di masa-masa awal 
setelah erupsi merapi. 

3. Bantuan yang diperlukan adalah minyak untuk dapur umum. 

4. Kebutuhan masker terpenuhi karena abu vulkanik sudah tidak bertebaran. 

5. Untuk selanjutnya, donasi bantuan bisa disalurkan ke barak lain yang lebih membutuhkan. 

Sekitar pukul 15.45 tim kembali ke sekretariat YPIA Yogyakarta. Berikut ini dokumentasi 
pendistribusian bantuan tim Tanggap Merapi 2010 YPIA 31 Oktober 2010: 







Foto Lokasi: 
Jerukagung, Magelang 



Hasil rekap akhir keuangan per 01 November 2010: 



Total Pemasukan sebesar Rp 24.097.491,00 



Total Pengeluaran sebesar Rp 3.516.317,00 



Saldo rekap akhir per 01 November 2010 sebesar Rp 20.581.174,00. 






Perjalanan tim untuk survei dilanjutkan menuju barak pengungsian di Kepuharjo sekitar 
pukul 16.30 pada Ahad, 31 Oktober 2010, yang merupakan barak pengungsian di titik tertinggi 
(kawasan KRB II) sekitar 11 km dari puncak merapi. Survei dilakukan untuk mendapatkan informasi 
tentang kebutuhan apa saja yang diperlukan. Menjelang maghrib tim sampai di lokasi. Dari hasil 
survei diperoleh kesimpulan: 

1. Logistik untuk 10 hari ke depan sudah terpenuhi. 

2. Aparat pemerintah, TNI, POLRI terlihat siap siaga untuk evakuasi warga ke barak lebih yang 
bawah, apabila ada erupsi lanjutan. 

Barang-barang yang diperlukan di Barak Kepuharjo: 

1. Kursi roda (kebutuhan 2 buah, namun tim hanya mengirimkan bantuan 1 buah) 

2. Obat-obatan (laxanta, ambroxol, ranitidin,dst) 

3. Pempers dewasa 

4. Minyak kayu putih 

5. Mukena anak-anak 

6. Tempat MCK umum {portable) 

7. Buah untuk variasi makanan bagi anak-anak 

(berdasar diskusi dengan relawan dari Bulan Sabit Merah dan Santana/Santri Tanggap Bencana, 
barak Kepuharjo) 

Berdasarkan hasil survei, tim berangkat untuk menyalurkan bantuan ke barak pengungsian 
Kepuharjo pada tanggal 1 November 2010. 



Barak pengungsian selanjutnya yang menjadi target Tim Tanggap Merapi 2010 pada hari yang 
sama yaitu 01 November 2010 adalah Gunung Pring, Muntilan-Magelang yang menampung 
pengungsi dari dua daerah: 

1. Pelas -Pandanretno - Srumbung 

2. Dadapan -Srumbung 

Data pengungsi di daerah ini berjumlah 67 KK atau sekitar 176 Jiwa (dengan rincian 90 laki- 
laki, 86 perempuan, 38 lansia, 15 balita, 19 usia SD, 10 usia SLTP). Jumlah ini belum termasuk 
tambahan pengungsi yang bertambah sekitar 30 KK pada malam harinya. 

Lokasi penampungan dibagi menjadi 4 tempat, yaitu MTA Baiturrahim, Pendopo Desa, 
Rumah Bapak Daliman, dan MajelisTa'lim Al-Khusaini. 

Barang-barang yang menjadi kebutuhan pengungsi di lokasi ini meliputi: 
1. Ember besar 



2. Galon dan dispenser 

3. Bumbu dapur 

4. Sayuran/lauk pauk 

5. Minyak goreng 

6. Arang bakar 

7. Beras (sudah ditanggung pemerintah) 

8. Gula, teh, kopi 

9. Handuk mandi 

10. Selimut, bantal 

11. Tambang/ dadung untuk jemur pakaian 

12. Jajan anak 

13. Makanan ringan (selain mie instan) 

14. Buah-buahan 

15. Tempat sampah besar 

Berikut rincian bantuan yang diberikan ke Gunung Pring, Muntilan-Magelang dan Kepuharjo- 
Sleman serta bantuan obat-obatan melalui Bulan Sabit Merah Indonesia: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Satuan 


1 


Sun bubur Pisang 


2 


renceng 


2 


Sania 


1 


jirigen 


3 


Masker mulut 


8 


kotak 


4 


Autan Soft & Seen 


6 


renceng 


5 


Borobudur Roti Tawar 


8 


bungkus 


6 


Trendy TTiss 


1 


bal 


7 


Cusson Baby Soap 


72 


pieces 


8 


Cusson Kid PG 


72 


pieces 


9 


Formula SG ZAP M DM 


1 


bal 


10 


Harmony Sabun 


1 


bal 


11 


Lifebuoy Shampo S/SHN 90 


1 


bal 


12 


Lifebuoy Shampo A/D 90 


1 


bal 


13 


Ciptadent Cool Min 


1 


bal 


14 


Friendly PRLK FL-093 


5 


bal 


15 


Mamy Poko Diapers XXL 


1 


bal 


16 


Mamy Poko Diapers MD 


1 


bal 


17 


Lactogen 3 DHA 


2 


bungkus 


18 


Pampers ACT M 


1 


bungkus 


19 


DancowCalci-N 


2 


bungkus 


20 


Lactogen 1 DHA 


2 


bungkus 


21 


Pampers ACT XL 


1 


bungkus 


22 


OXYCAN 


4 


satuan 


23 


Ambroxol 30 


100 


satuan 



24 


Oralit 200 sach 


25 


satuan 


25 


Glibenclaimed 


100 


satuan 


26 


Ketokonazol cr 10 


5 


satuan 


27 


Ketokonazol 200 mg 


50 


satuan 


28 


Ranitidin 


50 


satuan 


29 


Albothyl Cone 5 ml 


3 


satuan 


30 


Acyclovir Cr 


5 


satuan 


31 


Hydrocortison 2.5% 


5 


satuan 


32 


Dulcolax 10's 


3 


satuan 


33 


Papaverin 40 mg 


100 


satuan 


34 


Dexamethason 0.75 


20 


satuan 


35 


Dexamethason 0.5 H 


10 


satuan 


36 


Neo Entrostop Her 


18 


satuan 


37 


Aki 120 Ampere 


2 


buah 


38 


Kursi Roda 


1 


buah 


39 


Pisang 


7 


kg 


40 


Jeruk 


5 


kg 


41 


Apel M 


4 


kg 



Berikut ini dokumentasi pendistribusian bantuan tim Tanggap Merapi 2010 YPIA 01 November 2010: 




^^k^ 







1 u 


^ 


' f Wv 












Foto Lokasi: 

Gunung Pring, Muntilan-Magelang 



Hasil rekap akhir keuangan per 01 November 2010: 



Total Pemasukan sebesar Rp 34.078.690,00 



(pemasukan 01 November 2010 sebesar Rp 9.981.199,00). 



Total Pengeluaran sebesar Rp 10.211.312,00 



(pengeluaran 01 November 2010 sebesar Rp 6.694.995,00). 



Saldo rekap akhir per 01 November 2010 sebesar Rp 23.867.378,00. 



Selama tiga hari berturut-turut berikutnya (2-4 November 2010) tim berkonsentrasi 
menyalurkan bantuan ke daerah bencana Gunung Pring, Muntilan-Magelang dan Tirtosari- 
Magelang. Tim melakukan kordinasi dengan kordinator barak setempat mengenai kebutuhan para 
pengungsi yang mendesak. Hal ini dilakukan karena sebagian besar bantuan masih berkonsentrasi di 
Yogyakarta, lokasi yang cenderung santer diberitakan oleh media. 



Berikut rincian bantuan yang diberikan pada tanggal 02 November 2010: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Satuan 


1 


Handuk Polos Kiloan 


64,5 


kg 


2 


Pulpen Pilot 


1 


pak 


3 


Pulpen Snowman 


1 


pak 


4 


Prenagen HML 


4 


bal 


5 


Abon Sapi 


50 


bungkus 


6 


Chicken Suck 


5 


bungkus 


7 


Chicken Nugget 


8 


bungkus 


8 


Sosis 


14 


bungkus 


9 


Ikan Asin 


6 


kg 


10 


Kemiri 


0,5 


kg 


11 


Ketumbar 


0,25 


kg 


12 


Merica 


0,25 


kg 


13 


Bawang Merah 


15 


kg 


14 


Bawang Putih 


10 


kg 


15 


Minyak 


4 


jirigen 


16 


Garam 


2 


bungkus 


17 


Cabai Merah 


1 


kg 


18 


Cabai Hijau 


0,25 


kg 


19 


Cabai Rawit 


0,5 


kg 


20 


Gula 


10 


kg 


21 


The 


3 


bal 


22 


Kecap 


10 


bungkus 


23 


Royco 


4 


renceng 


24 


Tas Sport 


30 


buah 


25 


BukuTulisSD32 


10 


pak 



Berikut ini dokumentasi pendistribusian bantuan tim Tanggap Merapi 2010 YPIA 02 November 2010: 




§ ifn 


J ■ M 







Foto Lokasi: 

Gunung Pring, Munttlan-Magelang 



Hasil rekap akhir keuangan per 02 November 2010: 



Total Pemasukan sebesar Rp 40.239.690,00 



(pemasukan 02 November 2010 sebesar Rp 6.161.000,00). 



Total Pengeluaran sebesar Rp 20.691.042,00 



(pengeluaran 02 November 2010 sebesar Rp 10.479.730,00). 



Saldo rekap akhir per 02 November 2010 sebesar Rp 19.548.648,00. 

Mengingat dampak abu vulkanik yang terus dirasakan oleh warga Yogyakarta, tim juga 
melakukan pembagian masker gratis kepada masyarakat umum yang disebar di masjid-masjid 
sekitar Kampus UGM dengan rincian sebagai berikut: 



Daftar Tempat Pembagian Masker Gratis kepada Masyarakat Umum: 



No 


Nama Tempat 


Jumlah 


Satuan 


1 


Masjid Pogung Raya 


200 


Eks 


2 


Masjid Pogung Dalangan 


50 


Eks 


3 


Masjid Al-Ashri 


50 


Eks 


4 


Masjid Siswa Graha 


100 


Eks 


5 


Masjid Al-Kautsar 


50 


Eks 


6 


Masjid Al-Mukmin 


50 


Eks 


7 


Masjid Al-lkhlas 


50 


Eks 


8 


Masjid Nurul Barokah 


50 


Eks 


9 


Masjid Kampus UGM 


300 


Eks 


10 


Masjid Al-Karim 


50 


Eks 


11 


Masjid Al-Mustaqim Lama 


50 


Eks 


12 


Masjid Al-Mustaqim Baru 


50 


Eks 


13 


Masjid Nurul Iman 


50 


Eks 


14 


Masjid At-Taqwa 


50 


Eks 



15 


Masjid Nurul Islam 


50 


Eks 


16 


Masjid Mardliyah 


150 


Eks 



Berikut rincian bantuan yang diberikan pada tanggal 03 November 2010: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Satuan 


1 


Aqua 19 It 


4 


galon 


2 


Galon kosong 


4 


buah 


3 


Tong 


4 


buah 


4 


Ember 


7 


buah 


5 


Kopi Kapal Api 


2 


bal 


6 


Nabati Richeese Keju 


2 


bal 


7 


Gula 


2 


karung 


8 


Dua Tang CLP VNL25's 


1 


bal 


9 


Dua Tang CLP HTM 25's 


1 


bal 


10 


Richeese wafer 


1 


bal 


11 


Oops Wafer Choco 


1 


bal 


12 


Nissin wafer 


1 


bal 


13 


Cosmos 


2 


buah 


14 


Baterai Sonic 


1 


kotak 


15 


Handuk Polos Kiloan 


35 


kg 


16 


Edu PPN/TLs warna2006 


5 


paket 


17 


Mainan M/Bola 


2 


buah 


18 


EduABCP&LNM&WR 


2 


paket 


19 


Mobil Roll 


3 


buah 


20 


Mainan Yoyo 


2 


buah 


21 


Mainan Bebek 


2 


buah 


22 


Mukena 


100 


pieces 


23 


Poster Sholat+Wudhu 


20 


lembar 


24 


Majalah Ababil utk anak TK 


200 


eks 


25 


Tas 


14 


buah 


26 


Tas 


1 


buah 


27 


Tas 


9 


buah 


28 


Tas 


1 


buah 


29 


Tas 


5 


buah 


30 


Buletin untuk pengungsi 


1 


rim 



Berikut ini dokumentasi pendistribusian bantuan tim Tanggap Merapi 2010 YPIA 03 November 2010: 








I m^m 

1 **Hfc 


J ■• 4b r^F- ^Z 


^^^K^H^^l 


■v^| 




ll 



Foto Lokasi: 

Gunung Pring, Tirtosari, Podosoko 



Hasil rekap akhir keuangan per 03 November 2010: 



Total Pemasukan sebesar Rp 47.427.890,00 



(pemasukan 03 November 2010 sebesar Rp 7.188.200,00). 



Total Pengeluaran sebesar Rp 31.253.217,00 



(pengeluaran 03 November 2010 sebesar Rp 10.562.175,00). 



Saldo rekap akhir per 03 November 2010 sebesar Rp 16.174.673,00. 



Berikut 



rincian 


bantuan yang diberikan pada tanggal 04 November 


No 


Nama Barang 


Jumlah 


Satuan 


1 


Ciptadent Frs.Mint75 


3 


bal 


2 


Nuvo Family Baru 80gr 


2 


bal 


3 


Nuvo Family Merah 


1 


bal 


4 


Formula S/G Extra Clean 


3 


bal 


5 


Masako Ayam 13 gr 


1 


renceng 


6 


Fortune MYK.GRG 


3 


jirigen 


7 


Gery Chocolate 


3 


bal 


8 


Kecap Manis 


2 


jirigen 


9 


Sukro Kacang Polong 


1 


bal 


10 


Masker mulut 


10 


kotak 


11 


Extra Joss E-Jus Anggur 


2 


dus 


12 


Extra Joss M/K 


2 


dus 


13 


Extra Joss E-Jus Mangga 


2 


dus 


14 


Lifebuoy SHP 


1 


dus 


15 


Tolak Angin + Madu 


1 


bal 


16 


Terpal 


2 


lembar 



2010: 



10 



17 


CL Malibu (pakaian dalam) 


5 


bal 


18 


CL L (pakaian dalam) 


10 


bal 


19 


CL A (pakaian dalam) 


11 


bal 


20 


Bh 66 (pakaian dalam) 


5 


bal 


21 


Sarung Samarinda 


60 


buah 


22 


Jarik 


10 


buah 


23 


Tikar Elresas 


5 


lembar 


24 


Bawang 


10 


kg 


25 


Kemiri 


0,5 


kg 


26 


Tumbar 


0,5 


kg 


27 


Lada 


0,75 


kg 


28 


Gula 


10 


kg 


29 


The 


3 


bal 


30 


Royco 


1 


renceng 


31 


Kecap Kecil 


10 


bungkus 


32 


Kecap Besar 


2 


jirigen 


33 


Garam 


2 


bungkus 


34 


Bawang merah 


15 


kg 


35 


Ikan Asin 


6 


kg 


36 


Cabe Merah, Hijau, Kriting 


1 


paket 


37 


Bimoli 10 L 


1 


jirigen 


38 


MieSedap AB 


50 


dus 


39 


SardenTomat 


5 


dus 


40 


Aqua 


9 


dus 


41 


Roti Special Gasandry 


900 


bungkus 


42 


Aqua 


51 


dus 


43 


Kertas 


4 


rim 


44 


Roti 


150 


bungkus 


45 


Swan 36 BLP 


48 


satuan 


46 


Boston CDP 


48 


satuan 


47 


AASExport Sel 


30 


satuan 


48 


Michelle Rib in 


48 


satuan 


49 


Target SMLBLTF 


1 


satuan 


50 


Target SMLBLS 


3 


satuan 


51 


Target 4/8 BLTF 


3 


satuan 


52 


B 23 Kids 4/8 


1 


satuan 


53 


BOM 4/8 STL a c 


1 


satuan 


54 


BOM 4/8 STL a h 


1 


satuan 


55 


Super XL BL STL 


1 


satuan 


56 


BOM 16/20 STL a 


1 


satuan 


57 


Marsella LBLS 


1 


satuan 


58 


Babies L BL HTM 


2 


satuan 



11 



59 


Target 10/14 BL 


9 


satuan 


60 


Target 10/14 BL 


3 


satuan 


61 


Paket Bumbu Dapur 1 


1 


paket 


62 


Paket Bumbu Dapur 2 


1 


paket 



Berikut ini dokumentasi pendistribusian bantuan tim Tanggap Merapi 2010 YPIA 04 November 2010: 




Hasil rekap akhir keuangan per 04 November 2010: 



Total Pemasukan sebesar Rp 71.576.890,00 



(pemasukan 04 November 2010 sebesar Rp 24.149.000,00). 



Total Pengeluaran sebesar Rp 49.295.571,00 



(pengeluaran 04 November 2010 sebesar Rp 18.042.354,00). 



Saldo rekap akhir per 04 November 2010 sebesar Rp 22.281.319,00. 

Aktivitas erupsi Gunung Merapi terus berlanjut dan meningkat tajam sejak 3 November 2010 
pada pukul 11.11 WIB hingga 4 November 2010 pukul 15.00 WIB. Sifat letusannya eksplosif dan 
cenderung lebih besar sehingga daerah ancaman letusan Gunung Merapi semakin meluas. Hingga 
akhirnya pemerintah melakukan perluasan daerah ancaman hingga radius 15 km dari puncak 
Gunung Merapi untuk mengantisipasi korban berjatuhan yang semakin banyak. 



Letusan dahsyat yang mengguncang Merapi pada Kamis, 4 November hingga Jumat dini hari, 
5 November, menyebabkan pemerintah memperluas daerah ancaman hingga radius 20 Km dari 
puncak Merapi. Barak pengungsian pun berangsur dialihkan hingga menuju Kawasan Ringroad Utara 
dan daerah sekitas Kampus Universitas Gadjah Mada. Jumlah pengungsi meningkat tajam karena 
kawasan yang diungsikan semakin banyak. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh tim, wilayah 
yang dievakusai meliputi 8 desa di Kabupaten Sleman, 17 desa di Kabupaten Magelang, 3 desa di 
Kabupaten Boyolali, dan 4 desa di Kabupaten Klaten. Hampir semua dusun di setiap desa yang 
dievakuasi tersebut harus diungsikan, hanya terdapat beberapa desa saja yang beberapa dusunnya 
harus diungsikan. 

Pergerakan tim Tanggap Merapi semakin gesit untuk menyalurkan bantuan seiring jumlah 
pengungsi yang meningkat tajam. Tim survei bergerak terus ke lokasi pengungsian untuk 
berkoordinasi dengan kepala barak pengungsian guna mendapatkan info yang tepat mengenai 
kebutuhan pengungsi yang mendesak. Hal ini dilakukan agar bantuan yang disalurkan benar-benar 
tepat sasaran dan tidak menumpuk pada beberap tempat. Bantuan per 5 November 2010 
diserahkan ke beberapa lokasi pengungsian sebagai berikut: 

12 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Lokasi Pengungsian 


Bilangan 


Satuan 


1 


Masker 


2 


kotak 


Magelang 


2 


Nasi bungkus 


207 


bungkus 


3 


Pakaian dalam laki- laki 


100 


potong 


4 


Pakaian dalam wanita 


100 


potong 


5 


Kacang Sukro 


1 


dus 


6 


Masker 


20 


kotak 


7 


Extra joss 


1 


dus 


8 


Shampoo lifebuoy 


1 


dus 


9 


Pasta gigi Ciptadent 


3 


dus 


10 


Sikatgigi Formula 


3 


dus 


11 


Tolakangin 


1 


dus 


12 


Sabun nuvo 


3 


dus 


13 


Chocolatos 


3 


dus 


14 


Minyakgoreng Fortune 


3 


dus 


15 


Masako 


1 


dus 


16 


Kecap 


2 


jirigen 


17 


(Teh, gula, kopi, sabun) 


1 


dus 


18 


Terpal 


2 


buah 


19 


Tikar 


4 


gulung 


Maguwoharjo 


20 


Kecap 


10 


pouch 


21 


Ikan asin 


6 


Kg 


22 


Bawang putih 


10 


Kg 


23 


Minyakgoreng 


10 


Liter 


24 


The 


3 


pack 


25 


Bawang merah 


15 


Kg 


26 


Cabe merah 


2 


Kg 


27 


Kemiri 


0,5 


Kg 


28 


Garam 


2 


bata 


29 


Ketumbar 


0,5 


Kg 


30 


Merica 


0,25 


Kg 


31 


Gula 


10 


Kg 


32 


Royco 


1 


renteng 


33 


Cabe ijo 


1,25 


Kg 


34 


Rawit merah 


0,5 


Kg 


35 


Sabun mandi 


1 


dus 


Youth Center 


36 


Sikatgigi 


1 


dus 


37 


Pasta gigi 


1 


dus 


38 


Shampoo 


1 


dus 


39 


Majalah 


15 


eks 


40 


Popok 


1 


dus 


41 


Sandal jepit 


1 


dus 


42 


Minyaktelon 


1 


box 



13 



43 


Sikatgigi 


1 


dus 


Masjid Agung 
Sleman 


44 


Shampoo 


1 


dus 


45 


Pasta gigi 


1 


dus 


46 


Bubur bayi 


1 


dus 


47 


Sabun 


1 


dus 


48 


Majalah 


15 


eks 


49 


Popok 


2 


bungkus 


50 


Pembalut 


1 


dus 


51 


SusuSGM 


1 


dus 


52 


Bubur bayi 


2 


dus 


Stadion Pangukan 


53 


Majalah 


15 


eks 


54 


SusuSGM 


6 


kotak 


55 


Pakaian balita 


3 


lusin 


56 


Popok 


2 


bungkus 


57 


Pembalut 


2 


dus 


58 


Tempat sabun 


3 


dus 


Ngancar 


59 


Sabun 


2 


dus 


60 


Mie 


15 


dus 


61 


Terpal 


3 


gulung 


62 


Majalah 


15 


eks 


63 


Beras 


50 


kg 


Purwomartani 


64 


Majalah 


15 


eks 


65 


Snack 


1 


dus 


66 


Tikar 


1 


gulung 


Lain-lain 


67 


Masker 


79 


kotak 


68 


Nasi bungkus 


1672 


bungkus 


69 


Masker 


70 


kotak 


70 


Beras 


25 


Kg 


71 


Mie 


10 


dus 



Berikut ini dokumentasi pendistribusian bantuan tim Tanggap Merapi 2010 YPIA 05 November 2010: 




Foto Lokasi: 
Gunung Pring 



14 



Hasil rekap akhir keuangan per 05 November 2010: 



Total Pemasukan sebesar Rp 94.551.490,00 



(pemasukan 05 November 2010 sebesar Rp 22.974.600,00). 



Total Pengeluaran sebesar Rp 80.786.360,00 



(pengeluaran 05 November 2010 sebesar Rp 31.490.789,00). 



Saldo rekap akhir per 05 November 2010 sebesar Rp 13.765.130,00. 



Pergerakan logistik ke lokasi-lokasi pengungsian masih terus dilakukan mengingat keadaan 
darurat para pengungsi masih cukup memprihatinkan hingga 6 November 2010. Kebutuhan para 
pengungsi semakin meningkat mengingat mereka cenderung tidak siap menghadapi ancaman 
Gunung Merapi yang semakin meluas hingga kawasan 20 Km dari puncak Merapi. Berdasarkan 
pendataan barang masuk berupa sumbangan bukan dalam bentuk uang oleh tim pengadaan barang, 
terekap daftar barang sebagai berikut: 

Daftar sumbangan bukan dalam bentuk uang 6 November 2010: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Penyumbang 


Bilangan 


Satuan 


1 


Masker 


8 


kotak 


Hamba Allah 


2 


sikat gigi 


1 


kotak 


3 


minyak kayu putih 


1 


bungkus 


4 


tetes mata 


1 


dus 


5 


shampoo 


20 


renteng 


6 


gula pasir 


1 


bungkus 


7 


Snack 


1 


bungkus 


8 


Sabun 


19 


buah 


9 


pasta gigi 


10 


buah 


10 


OBH 


5 


botol 


11 


popok bayi 


1 


bungkus 


12 


pembalut 


1 


bungkus 


13 


pakaian anak 


1 


dus 


14 


Pakaian 


1 


dus 


Hamba Allah 


15 


pakaian bayi 


1 


dus 


16 


Selimut 


7 


lembar 


Hamba Allah 


17 


baju layak pakai 


3 


bungkus 


18 


Mie 


1 


dus 



Sabtu, 6 November 2010 ada beberapa tim yang disebar. Salah satu tim mengunjungi kantor 
BAKORWIL (Badan Koordinasi Wilayah) II JAWATENGAH. Di kantor ini, tim memperoleh data 
lengkap pengungsi di seluruh wilayah Magelang. Setelah data diperoleh, tim melanjutkan 
perjalanan untuk menyalurkan donasi ke barak Gunung Pring Muntilan - Magelang. Kondis 
Gunung Pring sudah tidak lagi seperti ketika kami berkunjung pada hari-hari sebelumnya. 
Hampir seluruh penjuru desa yang dilihat mata adalah debu vulkanik yang bertebaran. 



15 



Warga yang kami temui pun tidak tampak ceria seperti sebelumnya. Semoga Allah 
meringankan beban mereka. 

Kemudian, perjalanan dilanjutkan ke barak pengungsian Jumoyo - kabupaten Magelang, 
salah satu barak yang menampung banyak sekali pengungsi dari berbagai dusun di lereng 
Merapi. Banyak di antara mereka yang berasal dari desa Srumbung. Perlu diketahui bahwa 
Jumoyo terletak cukup jauh dari merapi. Tidak heran, jika dijadikan tempat pengungsian. 
Namun, daerah ini terlihat "layu" terkena serangan pasir dan abu vulkanik merapi. Tanda 
diduga, serangan pasir dan abu demikian hebat menerjang wilayah Magelang dan 
sekitarnya. Saat itu, yang dilihat di jalan utama Jogja Semarang di wilayah Magelang 
bukanlah aspal, tetapi lumpur/pasir. Listrik mati, abu bertebaran di udara, jalanan penuh 
dengaan pasir, semua itu benar-benar membuat masyarakat Magelang tidak bisa 
beraktivitas sebagaimana biasanya. 

Di samping Magelang, YPIA juga mengirimkan tim ke beberapa lokasi, seperti Pangukan, 
Ngancar, Margoagung-Sleman, Youth Centre, Tempel, dan Gelanggang UGM. Daftar lengkap 
penyaluran bantuan sebagai berikut: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Lokasi Pengungsian 


Bilangan 


Satuan 


1 


Nasi bungkus 


600 


bungkus 


Merata 


2 


Masker 


4 


kotak 


Tirtosari 


3 


Tikar 


1 


gulung 


Youth Center 


4 


Masker 


7 


kotak 


5 


Kertas bungkus 


1 


rim 


6 


Sendok 


500 


buah 


7 


Bumbu dapur 


1 


dus 


8 


Bumbu dapur 


1 


karung 


9 


Tikar 


1 


gulung 


Ngancar 


10 


Masker 


7 


kotak 


11 


Bumbu dapur 


1 


dus 


12 


Bumbu dapur 


1 


karung 


13 


Tikar 


1 


gulung 


Stadion Pangukan 


14 


Masker 


6 


kotak 


15 


Bumbu dapur 


1 


dus 


16 


Bumbu dapur 


1 


karung 


17 


Diapers dewasa 


2 


bungkus 


18 


Pasta gigi 


1 


dus 


19 


Sikatgigi 


2 


dus 


20 


Majalah 


15 


eks 


21 


Nasi bungkus 


135 


bungkus 


22 


Tikar 


1 


gulung 


Masjid Agung Sleman 


23 


Masker 


8 


kotak 


24 


CD perempuan 


7 


bungkus 


25 


Majalah 


15 


eks 


26 


Tikar 


1 


gulung 


Pogung Rejo 



16 



27 


Masker 


8 


kotak 




28 


Tempat tidur bayi 


50 


buah 


29 


Popok 


60 


bungkus 


30 


Snack 


5 


bungkus 


31 


Bumbu dapur 


1 


dus 


32 


Bumbu dapur 


1 


karung 


33 


Pembalut 


1 


dus 


34 


Sabun 


1 


dus 


35 


Sikatgigi 


1 


dus 


36 


Shampoo 


1 


dus 


37 


Pasta gigi 


1 


dus 


38 


CD laki-laki 


5 


kotak 


39 


Bubur bayi 


1 


dus 


40 


susuSGM 


2 


dus 


41 


Majalah 


15 


eks 


42 


Masker 


5 


dus 


Tempel 


43 


Sabun 


1 


dus 


44 


Pasta gigi 


1 


dus 


45 


Sikatgigi 


1 


dus 


46 


Shampoo 


1 


dus 


47 


Diapers dewasa 


1 


bungkus 



Berikut ini dokumentasi pendistribusian bantuan tim Tanggap Merapi 2010 YPIA 06 November 2010: 





V, . 


*^ 


iff 1 


1 


r J 


i « -.* j 


• JEW* jr 


. 


LI 





Foto Lokasi: 

Gunung Pring, Jumoyo & Karesidenan Magelang 



17 



Hasil rekap akhir keuangan per 06 November 2010: 



Total Pemasukan sebesar Rp 109.764.676,00 



(pemasukan 06 November 2010 sebesar Rp 15.213.186,00). 



Total Pengeluaran sebesar Rp 95.701.290,00 



(pengeluaran 06 November 2010 sebesar Rp 14.914.930,00). 



Saldo rekap akhir per 06 November 2010 sebesar Rp 14.063.386,00. 



Syukur Alhamdulillah karena hingga hari ke-8 tim Tanggap Merapi masih terus bisa 
menyampaikan bantuan para muhsinin kepada korban bencana yang berhak. Daftar barang masuk 
berupa sumbangan bukan dalam bentuk uang terekap sebagai berikut: 



Daftar sumbangan bukan dalam bentuk uang 7 November 2010: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Penyumbang 


Bilangan 


Satuan 


1 


Masker 


6 


kotak 


Hamba Allah 


2 


Baju layakpakai 


2 


bungkus 


3 


Diapers manula 


5 


pack 


4 


Masker 


4 


kotak 


5 


Oksigen 


24 


kaleng 


6 


Air minum 


2 


dus 


7 


Obat-obatan 


1 


dus 


8 


Obat nyamuk 


9 


Popok bayi 


10 


Tisu basah 


1 


dus 


11 


Pembalut 


12 


Sabun 


13 


Popok bayi 


2 


bungkus 


14 


Permen 


4 


bungkus 


15 


Makanan bayi 






16 


Minyakkayu putih 






17 


Pakaian layak pakai 


2 


dus 


Amrullah Akadhinta 


18 


Pakaian layak pakai 


1 


bungkus 


19 


Susu 


10 


liter 


Hamba Allah 


20 


Pakaian 


6 


bungkus 


Batik Beby 



Adapun keseluruhan bantuan dari hasil belanja donasi oleh tim pengadaan barang dan 
sumbangan donator per 7 November 2010 diserahkan ke beberapa lokasi, seperti Youth Centre, SD 
Purwomartani, Prambanan, GOR UNY, Pogung Rejo, Pangukan, Margoagung Sleman, SD Sinduadi 
Timur, Ngancar, Klaten, Kalibawang, Bulan Sabit Merah Indonesia, MER-C, Tamanmartani dan DERU 
UGM. Daftar lengkap penyaluran bantuan sebagai berikut: 



18 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Lokasi Pengungsian 


Bilangan 


Satuan 


1 


Karpet 


1 


gulung 


Youth Center 


2 


Selimut 


7 


lembar 


3 


Cafedroxil 


1 


dus 


4 


Miconazole 


1 


dus 


5 


Mortar 


1 


dus 


6 


Karpet 


1 


gulung 


SD 
Purwomartani 


7 


Bumbu dapur 


1 


dus 


8 


Bumbu dapur 


1 


karung 


9 


Terpal 


1 


lembar 


10 


Handuk 


8 


lembar 


GORUNY 


11 


Sarung 


24 


buah 


12 


Mukena 


10 


buah 


13 


Kertas bungkus 


250 


lembar 


14 


Sendok 


250 


buah 


15 


Sandal jepit 


8 


pasang 


16 


Pakaian dalam wanita 


1 


bungkus 


17 


Pakaian dalam pria 


1 


bungkus 


18 


Pakaian 


1 


dus 


19 


Bakmandi bayi 


6 


buah 


SD SinduadiTimur 


20 


Ember 


6 


buah 


21 


Snack 


1 


dus 


22 


Bantal bayi 


18 


buah 


23 


Alas tidur bayi 


20 


buah 


24 


Hanger 


120 


buah 


25 


Keset 


12 


lembar 


26 


Susu 


10 


liter 


27 


Bra 


1 


bungkus 


Gelanggang UGM 


28 


Bantal 


15 


buah 


29 


Selimut 


10 


lembar 


30 


Sarung 


24 


lembar 


31 


Mukena 


10 


buah 


32 


Karpet 


1 


gulung 


33 


Sabun 


1 


dus 


34 


Pasta gigi 


1 


dus 


35 


Shampoo 


1 


dus 


36 


Sikat gigi 


1 


dus 


37 


Dot 


4 


kotak 


38 


Snack 


1 


dus 


Pogung Rejo 


39 


alat mandi 


1 


bungkus 


40 


Gula 


1 


bungkus 


41 


Kopi 


1 


bungkus 


42 


Snack 


1 


bungkus 



19 



43 


Celana Dalam anak- 
anak 


1 


bungkus 




44 


Celana Dalam laki- laki 


2 


bungkus 


45 


Celana Dalam 
perempuan 


2 


bungkus 


46 


Bumbu dapur 


1 


karung 


Pangukan 


47 


Sarung 


24 


lembar 


48 


Selimut 


10 


lembar 


Prambanan 


49 


Celana Dalam laki- laki 


6 


lusin 


50 


Celana Dalam anak- 
anak 


2 


lusin 


51 


Handuk 


1 


lusin 


52 


Obat flu 


1 


kotak 


53 


Celana Dalam 
perempuan 


1 


bungkus 


Kali Bawang 


54 


Pasta gigi 


4 


buah 


55 


Minyak kayu putih 


5 


botol 


56 


Sabun 


4 


buah 


57 


Masker 


1 


dus 


Klaten 


58 


Obat nyamuk 


1 


dus 


59 


Obat- obatan 


1 


dus 


60 


Pembalut 


1 


dus 


61 


Tisu bayi 


1 


dus 


62 


Baju layak pakai 


3 


bungkus 


63 


Selimut 


2 


bungkus 


Ngancar 


64 


Terpal 


1 


lembar 


65 


Celana Dalam laki- laki 


2 


bungkus 


Masjid Agung 
Sleman 


66 


Celana Dalam anak- 
anak 


1 


bungkus 


67 


Bra 


4 


bungkus 


68 


Celana Dalam 


2 


bungkus 


69 


Popok bayi 


4 


pack 


Taman 
Martani 


70 


Minyak kayu putih 


16 


botol 


71 


Bubur bayi 


12 


renteng 


72 


Sabun 


10 


buah 


73 


Biskuit bayi 


±0,5 


dus 


74 


Bedakanak 


12 


buah 


75 


alat mandi 


1 


bungkus 


76 


Popok bayi 


1 


bungkus 


BSMI 

(Bulan Sabit 

Merah Indonesia) 


77 


Detergen 


1 


bungkus 


78 


Pakaian dalam dewasa 


1 


bungkus 


79 


alat mandi 


1 


bungkus 


80 


Pembalut 


1 


bungkus 


81 


Masker 


6 


kotak 


82 


Oxycan 


24 


kaleng 


83 


Tetes mata 


1 


dus 



20 



84 


Caviplex 


2 


dus 




85 


Asam Mefenafat 


7 


kotak 


86 


Allopurinol 


4 


kotak 


87 


salbutamol 


7 


kotak 


88 


Captopril 


7 


kotak 


89 


Furosemide 


2 


kotak 


90 


Dextrometorfan 


15 


botol 


91 


Piroxicam 


2 


kotak 


Mer-C 


92 


Kalpanax 


10 


kotak 


93 


Hydrocortisone 


10 


kotak 


94 


Renadinac 


1 


kotak 


95 


Balsem 


3 


kotak 


96 


OBH 


6 


botol 


97 


Minyaktelon 


12 


botol 


98 


Coldrexin 


5 


botol 


99 


Kontrimoksazol 


4 


buah 


100 


amoxicillin 


1 


kotak 


101 


Salep luka bakar 


12 


tube 


102 


Obat batuk balita 


2 


kotak 


103 


Obat nyamuk 


7 


renteng 


104 


Masker 


6 


kotak 


Lain-lain 


105 


Selimut 


20 


buah 


106 


Pakaian 


2 


kardus 


107 


Pakaian 


1 


plastik 


108 


Pakaian 


1 


plastik 


109 


Susu bayi SGM 


10 


kotak 


110 


Sabun 


1 


dus 


111 


Shampoo 


1 


dus 


112 


Sikat gigi 


1 


dus 


113 


Pasta gigi 


1 


dus 



Hasil rekap akhir keuangan per 07 November 2010: 



Total Pemasukan sebesar Rp 122.309.176,00 



(pemasukan 07 November 2010 sebesar Rp 12.544.500,00). 



Total Pengeluaran sebesar Rp 101.091.763,00 



(pengeluaran 07 November 2010 sebesar Rp 5.390.473,00). 



Saldo rekap akhir per 07 November 2010 sebesar Rp 21.217.413,00. 



21 



Hari ke-9 tim Tanggap Merapi menerima bantuan berupa sumbangan bukan dalam bentuk uang 
sebagai berikut: 

Daftar sumbangan bukan dalam bentuk uang 8 November 2010: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Penyumbang 


Bilangan 


Satuan 


1 


Masker 


6 


kotak 


T.Penerbangan ITB 


2 


Selimut 


20 


buah 


3 


Pakaian 


2 


kardus 


Sholeh 


4 


Pakaian 


1 


plastik 


5 


Pakaian 


1 


plastik 


Ade 


6 


Masker 


17 


dus 


Raihan 


7 


Masker 


5 


kotak 


Kost Windy, Bogor 



Adapun keseluruhan bantuan dari hasil belanja donasi oleh tim pengadaan barang dan 
sumbangan donatur per 8 November 2010 diserahkan ke beberapa lokasi, seperti Mungkid, 
Magelang, Permintaan Bantuan UGM (Kuncen), dan Polsek Muntilan. Daftar lengkap penyaluran 
bantuan sebagai berikut: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Lokasi Pengungsian 


Bilangan 


Satuan 


1 


Masker 


40 


kotak 


Polsek Muntilan 


2 


Tetes Mata 


25 


kotak 


Mungkid Magelang 


3 


TaliTambang 


1 


gulung 


4 


Terpal 


2 


buah 


5 


Snack 


6 


bungkus 


6 


Sabun 


1 


bungkus 


7 


Pasta gigi 


1 


bungkus 


8 


Sikatgigi 


1 


bungkus 


9 


Shampoo 


1 


bungkus 


10 


Susu bayi SGM 


24 


kotak 


11 


Pakaian 


1 


kardus 


12 


Susu bayi SGM 


10 


kotak 


13 


Shampoo 


1 


kardus 


14 


Sikatgigi 


1 


kardus 


15 


Sabun 


1 


kardus 


16 


Celana dalam pria 


2 


kotak 


17 


Pakaian dalam wanita 


1 


plastik 


18 


Sarimi 


1 


kardus 


Kuncen 


19 


Bubur bayi SUN 


1 


plastik 


20 


Beras 


2 


karung 


21 


Bumbu dapur 


1 


karung 



22 



Hasil rekap akhir keuangan per 08 November 2010: 



Total Pemasukan sebesar Rp 132.702.633,00 



(pemasukan 08 November 2010 sebesar Rp 10.393.457,00). 



Total Pengeluaran sebesar Rp 102.924.053,00 



(pengeluaran 08 November 2010 sebesar Rp 1.832.290,00). 



Saldo rekap akhir per 08 November 2010 sebesar Rp 29.778.580,00. 



Hari ke-10 tim Tanggap Merapi menerima bantuan berupa sumbangan bukan dalam bentuk 
uangsebagai berikut: 



Daftar sumbangan bukan dalam bentuk uang 9 November 2010: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Penyumbang 


Bilangan 


Satuan 


1 


Bubur bayi 


1 


kardus 


BapakSunarto 


2 


Bubur instan 


2 


kardus 


3 


Aqua 


4 


kardus 


4 


Softex 


2 


bungkus 


5 


Minyakkayu putih 


4 


lusin 


6 


Susu cair 


13 


bungkus 


7 


Susu bubuk sachet 


20 


sachet 



Adapun keseluruhan bantuan dari hasil belanja donasi oleh tim pengadaan barang dan 
sumbangan donatur per 9 November 2010 diserahkan ke beberapa lokasi, seperti DERU UGM, 
Wanita Islam, PGRI Magelang, Pangukan, Margoagung-Sleman, Purwomartani, Tlogo Prambanan dan 
Tempel-Magelang. Daftar lengkap penyaluran bantuan sebagai berikut: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Lokasi Pengungsian 


Bilangan 


Satuan 


1 


Aqua gelas 


1 


kardus 


Tlogo Prambanan 


2 


Pakaian 


3 


kardus 


3 


Sabun mandi 


1 


plastik 


4 


Shampoo 


1 


plastik 


5 


Sikatgigi 


1 


plastik 


6 


Beras 


3 


karung 


7 


Nasi bungkus 


200 


bungkus 


DERU UGM 


8 


Terpal 


1 


gulung 


Maguwoharjo 


9 


Pakaian 


1 


karung 


Wanita Islam, Klaten 


10 


2 


plastik 


11 


3 


kardus 


12 


Masker 


20 


kotak 


13 


Aqua gelas 


1 


kardus 


14 


Mukena 


11 


buah 


15 


Popok dewasa 


3 


pack 


Pangukan 



23 



16 


Sandal jepit 


12 


pasang 




17 


CD pria 


3 


lusin 


18 


Bumbu dapur 


1 


karung 


Masjid Agung, Sleman 


19 


Sabun cuci 


20 


bungkus 


20 


Jarik 


1 


lusin 


21 


Handuk 


1 


lusin 


22 


CD pria 


2 


lusin 


23 


CD wanita 


5 


lusin 


24 


Gula 


2 


kilo 


Pogung Rejo 


25 


Teh 


10 


buah 


26 


Bumbu dapur 


1 


karung 


Taman Martani 


27 


Bubur bayi 


96 


bungkus 


28 


Permen 


3 


bungkus 


29 


Minyakkayu putih 


1 


lusin 


30 


Nasi bungkus 


150 


bungkus 


31 


Beras 


3 


karung 


PGRI Magelang 


32 


Minyakgoreng 


5 


liter 


33 


Bumbu dapur 


1 


karung 


34 


Kabel 


25 


meter 


Desa Kromodangsan, Tempel 


35 


Bumbu dapur 


1 


karung 



Hasil rekap akhir keuangan per 09 November 2010: 



Total Pemasukan sebesar Rp 141.656.445,00 



(pemasukan 09 November 2010 sebesar Rp 8.953.812,00). 



Total Pengeluaran sebesar Rp 114.789.553,00 



(pengeluaran 09 November 2010 sebesar Rp 11.865.500,00). 



Saldo rekap akhir per 09 November 2010 sebesar Rp 26.866.892,00. 



Hari ke-11 tim Tanggap Merapi menerima bantuan berupa sumbangan bukan dalam bentuk 
uang sebagai berikut: 

Daftar sumbangan bukan dalam bentuk uang 10 November 2010: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Penyumbang 


Bilangan 


Satuan 


1 


Masker 


10 


kotak 


Mar'atus Shalihah, Cirebon 


2 


Susu bayi SGM 


11 


kotak 


Dinas PertanahanKab. Kebumen 


3 


Susu bayi Frisian Flag 


18 


kotak 


4 


Shampoo Sachet 


25 


lusin 


5 


Sabun mandi Claudia 


65 


buah 


6 


Sikatgigi Formula 


3 


lusin 


7 


Pembalut Protex 


5 


buah 


8 


Pasta gigi Pepsodent 


4 


lusin 



24 



9 


Bedakbayi RIO 


18 


buah 




10 


Minyaktelon Dragoon 


3 


lusin 


11 


Pembalut Protex 


24 


packs 


12 


Pembalut Protex 


24 


packs 


13 


Handuk 


1 


lusin 


14 


Pakaian bayi 


1 


lusin 


15 


Bumbu dapur 


1 


karung 


16 


Pakaian bayi 


1 


plastik 


17 


Popok dewasa 


4 


buah 


18 


Lotion Autan 


12 


lusin 


19 


Sikatgigi Marioboro 


10 


lusin 


20 


Pasta gigi Pepsodent 


1 


lusin 


21 


Pasta gigi Formula 


8 


buah 


22 


Popok bayi 


2 


lusin 


23 


Pembalut Protex 


25 


buah 


24 


Selimut 


2 


karung 


25 


Handuk+pakaian bayi 


1 


plastik 


26 


Pakaian bayi 


1 


plastik 


27 


Masker 


10 


kotak 


Hamba Allah 


28 


Snack Biskuat 


6 


packs 


Ibu Atik 



Sejak memasuki minggu kedua tanggap bencana Merapi, tim mulai lebih selektif dan 
meningkatkan koordinasi dan kerja tim survei mengingat bantuan di posko-posko/barak 
pengungsian, khususnya di Yogyakarta cukup terpenuhi. Namun, pembelian kebutuhan logistik 
pengungsi yang sifatnya darurat tetap dilakukan seperti pembelian obat-obatan, pengadaan buku 
dan majalah bacaan agama, dan Iain-Iain. 

Dengan prediksi bahwa waktu tanggap bencana ini masih berlangsung lama, maka 
pengelolaan distribusi logistik lebih ditujukan kepada lokasi-lokasi yang darurat membutuhkan atau 
bahkan belum terjamah bantuan pemerintah. Adapun bantuan dari hasil belanja donasi oleh tim 
pengadaan barang dan sumbangan donatur per 10 November 2010 diserahkan ke daerah Piyungan. 
Daerah piyungan merupakan daerah yang belum terjamah bantuan pemerintah dan sebelumnya 
dikelola oleh warga. Daerah tersebut dijadikan lokasi pengungsian oleh sebagian kecil pengungsi 
yang termakan isu letusan Merapi yang akan menerjang kota Yogyakarta, padahal lokasi cukup jauh 
dari kawasan kota Yogyakarta. Daftar lengkap penyaluran bantuan tim sebagai berikut: 



No 


Nama Barang 


Jumlah 


Lokasi Pengungsian 


Bilangan 


Satuan 


1 


Beras 


2 


karung 


Piyungan 


2 


Paket bumbu dapur 


1 


karung 



25 



Hasil rekap akhir keuangan per 10 November 2010: 



Total Pemasukan sebesar Rp 152.412.824,00 



(pemasukan 10 November 2010 sebesar Rp 10.756.379,00). 



Total Pengeluaran sebesar Rp 121.049.853,00 



(pengeluaran 10 November 2010 sebesar Rp 6.260.300,00). 



Saldo rekap akhir per 10 November 2010 sebesar Rp 31.362.968,00. 



Catatan: 

1. Pengeluaran adalah semua pembelian barang-barang untuk kebutuhan logistik pengungsi, 
administrasi kesekretariatan (seperti kertas, printing, fotokopi, dll), dan akomodasi 
(transportasi, konsumsi, dll). 

2. Pemasukan yang ditampilkan di atas adalah hasil yang terekap, karena sebagian konfirmasi 
SMS transfer donasi terkadang uang tidak masuk, begitu pula sebaliknya, terkadang ada 
uang masuk tetapi tanpa konfirmasi. 

Mulai 11 November 2010 pergerakan tim Tanggap Merapi YPIA 2010 akan difokuskan kepada 
pembinaan rohani para pengungsi. Namun distribusi logistik tetap diprioritaskan melihat kondisi 
kebutuhan darurat yang dibutuhkan oleh pengungsi. Hal ini penting mengingat keadaan darurat 
bencana masih akan berlangsung lama, sehingga 'nafas' program jangka panjang Tanggap Merapi ini 
bisa terus berlanjut karena pergerakan kaum misionaris pun mulai gencar. 

Adapun catatan terakhir hasil rekap akhir keuangan per 11 November 2010: 

Total Pemasukan sebesar Rp 163.362.824,00 

(pemasukan 11 November 2010 sebesar Rp 10.950.000,00). 

Total Pengeluaran sebesar Rp 121.961.853,00 

(pengeluaran 11 November 2010 sebesar Rp 912.000,00). 

Saldo rekap akhir per 11 November 2010 sebesar Rp 41.400.971,00. 



26 



